SPECIAL OPERATIONS LANGUAGE 
TRAINING 


INDONESIAN 


6.) 


- A 


aa Y “q 
Ni » i Hh 
VS gy Gal 


a 
_ ~" 
, J ?, 


~ 
La 


Student Copy 


Supplementary Listening Comprehension 
Workbook 


Volume Il 
Modules IV-VI 


Module 4 Lesson 1 


Track 1 


Listen to the conversation and then answer the following questions. 


Questions: 


1. Jam berapa mereka harus bangun untuk latihan fisik pagi? 


2. Apa yang mereka lakukan pada pukul 6 pagi? 


3. Makan pagi dilaksanakan pukul berapa? 


4. Kapan Sersan Wawan akan pulang ke rumahnya? 


Track 2 


Listen to the conversation and choose the correct answer for each question. 


Questions: 


1. Lieutenant Sandra has just arrived in Indonesia. True or false? 


2. Where are they going? 


3. What is the building next to guard post? 


4. Where is the parking lot? 


5. Where is the motor pool? 


6. Where are they going to continue their tour? 


Track 3 


Sergeant Wanti is showing the new lieutenant around the military installation. Listen to 
the conversation and then choose whether the statements below are true or false. If a 
statement is false, explain why using the target language. 


Betul | Salah 


1. The headquarters was built in 1979. 


2. There are 5 barracks which are used by the soldiers who work 


at the guard post during night time. 


5. The family members mostly live in the headquarters. 


Track 4 


Listen to the following radio announcement about a "kejuaraan" (competition) in 
Indonesia and answer the following questions. 


Questions: 


1. What kind of competition is reported? 


2. Why did they have the competition? 


3. Where did it take place? 


4. How many contingents were in the competition? 


5. Where were they from? 


6. How many people were in each contingent? 


7. Can you tell the categories in the competition? 


Module 4 Lesson 2 


Track 5 


You will hear a lecture about Indonesian geography. Listen carefully and then answer the 
questions. 


Questions: 
1. Penduduk Indonesia berjumlah 
a. 200 juta jiwa. 
b. 201 juta jiwa. 
c. 2001 juta jiwa. 


2. Lambang negara Indonesia adalah 
a. burung gagak. 
b. burung jatayu. 
c. burung garuda. 


3. Bahasa Indonesia disebut juga sebagai 
a. Bahasa Persatuan. 
b. Bahasa Penyatu. 
c. Bahasa milik Indonesia. 


4. Diantara kelima pulau besar di Indonesia, manakah pulau yang terbesar? 
a. Kalimantan 
b. Sumatera 
c. Sukawesi 


5. Apakah arti Bhinneka Tunggal Ika? 
a. Satu tetapi berbeda-beda. 
b. Berbeda-beda tetapi tetap satu. 
c. Berbeda satu tetapi tetap satu. 


Track 6 


Listen to the conversation and then answer the questions. 


Questions: 


1. What is the size of Indonesia? 


2. What are the sizes of the lands and waters in Indonesia? 


3. What are the natural resources taken from the waters of Indonesia? 


4. What are the countries that are close to Indonesia? 


5. Why is East Timor no longer part of Indonesia? 


Track 7 


A. Listen to a lecture about one of the ethnic groups in Indonesia and fill in the blanks as 
you listen. 


Suku Dayak adalah suku yang berada di (1) . Suku Dayak pada 
umumnya adalah orang yang (2) dan ingin berkawan dengan siapa 
saja. Mereka berperasaan halus dan mudah percaya karena itu adalah sifat nenek 


(3) . Mereka tidak senang mendengarkan kata-kata kasar. 


(4) yang lemah lembut adalah alat utama berkawan dengan mereka. 


Kalau tak pandai menggunakan bahasa, janganlah coba mendekati orang Dayak. Pasti 


tujuan Anda akan (5) total. 

Dalam percakapan, Anda harus selalu memberikan (6) kepada orang 
Dayak untuk berbicara, jangan (7) pembicaraan. Berilah 
kesempatan kepada mereka untuk mengeluarkan (8) . Orang Dayak 
senang berbicara secara terus terang. Jika Anda berterus (9) untuk 


meminta sesuatu yang mereka punyai, mereka akan memberikan dengan senang hati. 
Janganlah coba meminta sesuatu yang mereka tidak punya karena itu akan 


(10) perasaannya. 


B. Decide whether the following statements are true or false according to the audio. Ifa 
statement is false, explain why. 


1. The Dayaks are generally friendly people. 


2. They use unrefined language and want to be friend with 


everybody. 


to. 


4. When they are given a chance they would immediately share 


their ideas. 


5. You would offend a Dayak man if you ask him for something 


that he does not have. 


Module 4 Lesson 3 


Track 8 
Listen to the conversation and then answer the questions. 
Questions: 


1. Andi mau pergi ke mana? 


2. Berapa jauh tempat itu? 


3. Bagaimana bisa sampai di tempat yang dituju Andi? 


Track 9 


Listen to the conversation and fill in the blanks based on the conversation that you hear. 


Santi: Permisi, Pak. Berapa (1) dari Yogyakarta ke Solo? 
Pak Adi: Jaraknya kira-kira 45 kilometer 
Santi: Bagaimana saya bisa (2) ke Solo? Apakah ada bis yang 


menuju ke Solo? 


Pak Adi: Ada, tapi Anda harus pergi ke (3) bus dulu. Letaknya di 
sebelah (4) kota. Jaraknya mungkin hanya 1 kilometer. 

Santi: (5) saya bisa pergi ke terminal? 

Pak Adi: Dari sini Anda jalan (6) , sampai di perempatan Jalan 
Sudirman (7) kiri. Jalan kira-kira 250 meter, terminal bis 
ada di sebelah (8) jalan. Anda harus menyeberang. 

Santi: Apakah ada telepon umum (9) terminal? 

Pak Adi: Saya pikir ada. Kalau tidak salah di dekat tempat (10) 
taksi. 

Santi: Terima kasih, Pak. 

Pak Adi: Sama-sama. 


10 


Track 10 


You are provided with a map of Indonesia below. Listen to the audio clip from a radio 
show called Varia Nusantara (Indonesia's Diversity). The clip describes natural and 
man-made features in Indonesia. Put the names of the features that you hear under each 
corresponding picture. Then draw lines from the pictures to the corresponding islands 
where they are located. 


11 


Notes: 


12 


Track 11 


Listen to an excerpt of an instruction given in a compass exercise. Determine their 
coordinate, and put the directions of the features and target mentioned in the excerpt vis- 


a-vis their initial location. 


30' 40' 50' 105° 10 20' ~—-30 40' 50° 106° 10' 20' 30' 


20° 


30' 


40" 


20' 


30" 


40" 


20' 


30" 


13 


Notes: 


14 


Module 4 Lesson 4 
Track 12 


Listen to the conversation and then answer the questions by choosing the correct answers. 


Questions: 


1. Pak Joko bekerja di bagian apa? 
a. Inteligensi 
b. Kesehatan 
c. Administrasi 


2. Dimana Ibu Sinta bertugas? 
a. Kodam V Brawijaya 
b. Kodam III Siliwangi 
c. Kodam XVII Trikora 


3. Ibu Sari bertugas di bagian apa? 
a. Intelijen 
b. Kesehatan 
c. Administrasi 


4. Apa masalah yang dihadapi Ibu Sinta? 
a. Peralatan Kesehatan terlalu mahal di Papua 
b. Peralatan Kesehatan harus didapat dari Pulau Jawa 
c. Pulau Jawa tidak mau memberi peralatan kesehatan yang murah 


5. Apa alasan Ibu sari tidak menyukai pekerjaannya? 
a. Ada masalah logistik 
b. Jarak terlalu jauh 
c. Harus duduk di belakang meja setiap hari 


15 


Notes: 


16 


Track 13 


Listen to a commander giving a briefing about a mission and then answer the questions. 


Questions: 


1. Berapa orang yang ditahan oleh anggota GAM? Sebutkan nama mereka! 

2.Dimanamerekadisandera? sss 
3.Bagaimanakeadaan sandera? 
4. Kapan misi penyelamatan akan dilaksanakan? SS 


5. Siapa yang mengepalai misi pembebasan ini? 


17 


Track 14 
The following announcement is about equipment used in a mission. Listen carefully and 


then write down the equipment mentioned in the table provided below. 


Peralatan: 


18 


Track 15 


In 1958, the PRRI Permesta armed movement erupted in 
Sumatra, Sulawesi and the Moluccas. It was the 
negotations, not the armed conflicts that finally tamed the 
movement since it involved discontented members of the 
Indonesian military. Camaraderie apparently had won and 
the negotiation during gencatan senjata (cease fire) was 
often illustrated by bantering over how the war was 
conducted by both sides. Listen to a veteran's story about 


Jenderal Anumerta Achmad Yani General Ahmad Yani's experience and answer the questions 


1922 - 1965 


Questions: 


i; 


2. 


3: 


What was the veteran's position at that time? 
What was Achmad Yani's rank at that time? 
What does the veteran call the PRRI movement? 


What was the disinformation spread by the movement about? 


. What did General Yani do during the battle of Padang? 


Why did he do what he did? 
What happened to General Yani during the negotiation? 


Where was the speaker when the negotiation took place? 


19 


Module 4 Lesson 5 


Track 16 


Listen to a lecture about Indonesian terrain features and fill in the blanks while you listen. 


Hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai (1) berapi di Indonesia. 
Gunung api atau sering disebut gunung (2) adalah bukit atau gunung yang 
mempunyai lubang sebagai tempat keluarnya (3) dan atau gas ke 
permukaan bumi. Indonesia mempunyai 129 buah gunung api (4) atau 
sekitar 13% dari gunung api aktif di dunia.(5) gunung api tersebut 
berada dalam jalur (6) yang memanjang mulai dari Pulau-pulau 
Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Kepulauan (7) , Halmahera dan 
Kepulauan Sangir Talaud yang menempati 1/6 dari luas (8) Indonesia. 
Lebih dari 10% populasi (9) berada di kawasan rawan 

(10) gunung api. 


20 


Track 17 


Listen to the conversation and answer the questions based on the conversation. 


Questions: 


1. Apa yang sedang mereka lakukan? 


2. Berapa skala yang ada di peta pertama? 


3. Menurut peta, berapa jarak sebenarnya dari Lampung ke Jambi? 


4. Berapa jarak di peta dari Denpasar ke Bali? 


5. Apakah Sinta bisa membaca peta sesudah belajar dari Anto? 


21 


Track 18 


Based on the conversation, check the signs below that they mention. 


& & ® 
© © © 


22 


Track 19 


Listen to the following excerpt from a radio show about less known places in the 
archipelago, and answer the following questions. 


Questions: 


1. What is the reporter's name? 


2. Where is he reporting from? 


3. What is the coordinates of the reported place? 


4. How far is it from Oepuli Island? 


5. What did the Governor tell the people to do there? 


6. How many islands are there in the province of Nusa Tenggara Timur? 


7. Which countries are claiming and/or expexted to claim the island? 


23 


Module 4 Lesson 6 


Track 20 


Based on the conversation, decide whether these statements are true or false. Ifa 
statement is false, explain why. 


1. Letnan Smith baru pertama kali datang ke Indonesia. Betul Salah 
2. Letnan Smith berangkat dari Amerika 2 hari sebelumnya. Betul Salah 
3. Letnan Smith suka dengan udara yang lembab. Betul Salah 
4. Musim kemarau biasanya berlangsung selama 6 bulan. Betul Salah 
5. Di Jakarta jarang terjadi banjir di musim kemarau Betul Salah 


24 


Track 21 


Listen to a radio announcer giving the weather forecast for several cities in Indonesia. 
Write down the weather, temperature and humidity level on the table below. 


Kota Cuaca dan suhu Kelembaban 


Jambi 


Medan 


Lampung 


Nias 


Aceh 


Padang 


25 


Track 22 


Listen to a radio announcer reporting news about an earthquake that happened in one of 
the islands in Indonesia and after that answer the questions by choosing the correct 
answers. 


Questions: 
1. Berapa kekuatan gempa bumi yang terjadi di Bengkulu? 
a. 7,2 skala Richter 
b. 7,3 skala Richter 
c. 7,5 skala Richter 


2. Berapa orang yang meninggal? 


a. 79 
b. 69 
c. 59 


3. Berikut ini adalah akibat bencana alam gempa bumi, kecuali ... 
a. Merusak moral penduduk 
b. Merusak gedung 
c. Menimbulkan trauma 


4. Badan apa yang berhubungan dengan gejala alam? 
a. Badan Geologi 
b. Badan Meteorologi dan Geofisika 
c. Badan Geologi dan Geofisika 


5. Apa penyebab gempa bumi yang terjadi di Bengkulu? 
a. Terjadi benturan antara lempengan-lempengan kerak bumi 
b. Letusan gunung berapi 
c. Bumi bergerak 


26 


Module 4 Lesson 7 


Track 23 


Listen to the conversation between Rita and Sigit, and then answer the questions. 


Questions: 


1. Mention means of transportation that are being discusses in the conversation! 


2. What is wrong with taking the taxi? 


3. Why Rita cannot take “Becak”? 


4. Howis she going to the mall? 


5. What Rita needs to do? 


27 


Track 24 


Listen to the conversation and then answer the questions. 


Questions: 


1. Berapa lama Bapak Aryo ingin menyewa mobil? 


2. Sebutkan macam kendaraan yang disewakan? 


3. Mobil model apa yang ingin disewa oleh Bapak Aryo? 


4. Berapa harga sewa untuk Toyota Kijang? 


5. Mobil apa yang akhirnya disewa oleh Bapak Aryo? 


6. Apa bahan bakar mobil yang disewa Bapak Aryo? 


28 


Track 25 


Listen to the conversation between a journalist and TNI AD lieutenant and then after that 
check the military vehicles that are mentioned in the conversation. 


29 


Notes: 


30 


Track 26 


Listen to the radio announcement about a locally made vehicle, and answer the questions 
below. 


Questions: 


1. What is the color of the vehicle? 


2. How many wheels does it have? 


3. What kind of vehicle is it? 


4. How many people can it carry? 


5. What is its dimension? 


6. Does it have any special feature? 


7. What is its maximum speed compared to other vehicles mentioned? 


31 


Module 4 Lesson 8 


Track 27 


Listen to a conversation between a customer and a travel agent and then answer the 
questions. 


Questions: 


1. Pesawat apa yang akan digunakan oleh Pak Sinto? 


2. Berapa lama penerbangan dari Denpasar ke Jakarta? 


3. Kapan Pak Sinto akan pergi ke Jakarta? 


4. Berapa harga tiketnya tidak termasuk pajak? 


5. Bagaimana Pak Sinto akan membayar tiketnya? 


6. Di mana Pak Sinto harus mengambil tiketnya? 


32 


Track 28 


Listen to a radio announcer advertising a tour package. Fill in the blanks while you listen. 


Hotel Sahid Jaya Makassar menawarkan Paket (1) Sekolah dengan harga 
Rp500.000,- per kamar dengan tipe (2) Deluxe untuk single/double plus dua 
orang anak. (3) belum termasuk service charge sebesar 10%. Paket 
Liburan Sekolah ini ditawarkan dengan berbagai (4) yang sudah 
termasuk antara lain welcome drink, makan pagi (5), fasilitas kebugaran, 
kolam (6) dan lapangan tenis, gratis dua ice cream di kolam renang, 
perpanjangan check out (7) jam 4:00 sore, dan extra bed. 


Paket Liburan (8) ini berlaku hingga 31 Juli 2003. 


33 


Track 29 


Listen to a conversation taking place in the Indonesian embassy. Somebody is applying 
for a visa to enter Indonesia. Check the documents on the list based on the conversation. 


1 Akte pernikahan 


2 Paspor 


3 Curriculum vitae 


4 Resume 


5 Surat kontrak kerja 


6 Surat sponsor 


7 Diploma 


8 Surat kelakuan baik 


34 


Track 30 
The following is an excerpt from an interview with a passenger. The passenger is 


responding to the question of why he uses the public transportation of his choice. 


Questions: 


1. Why did he have to go to Jakarta last week? 


2. Where was the location of the meeting in Jakarta? 


3. Where does he live? 


4. Which means of transportation did he use? 


5. Is the transportation of his choice always on time? 


6. How long does it take for him to go to Jakarta? 


7. Why does he like the means of transportation? 


8. What do Indonesians typically do to pass the time on the train? 


35 


Module 5 Lesson 1 


Track 31 


Listen to the conversation and then write down the first aid kits mentioned in the 
conversation. 


36 


Track 32 


Listen to the audio recording and then answer the questions. 


Questions: 


1. Rumah sakit apa yang Ibu Siti telepon? 


2. Siapa yang pingsan? 


3. Mengapa dia pingsan? 


4. Apa yang Ibu Siti lakukan setelah melonggarkan pakaian? 


5. Apa yang digunakan Ibu Siti untuk membuat suaminya sadar? 


af 


Track 33 


Listen to the conversation and then check the items in the list below which are mentioned 
in the conversation. 


Minyak wangi Kosmetik 
Minyak angin Sikat gigi 
Perban Flos 
Alkohol Gunting 
Pasta gigi Cotton bud 
Obat sakit perut Obat sakit gigi 
Jaket sSisir 


38 


Module 5 Lesson 2 


Track 34 


Listen to the explanation in the audio and fill in the blanks while you listen. 


Kesehatan yang dijaga dengan baik akan kebahagiaan. Menjaga 


kesehatan dapat dilakukan dengan cara yang paling sederhana yaitu dengan menjaga 


kebersihan . Hal ini bisa dilakukan dengan setiap hari dengan 
sabun, mencuci paling sedikit seminggu dua kali, mencuci 

sebelum dan sesudah makan, menggosok , Memotong ; 
membersihkan dengan kapas, dan lain lain. juga sangat 


penting untuk kesehatan. Olah raga lari dan berenang sangat baik untuk 
dan kaki. Makan makanan yang juga mendukung kesehatan. Makanan 
makanan yang tidak banyak mengandung lemak sangat baik untuk dan 


. Banyak makan sayuran juga sangat membantu kerja 


39 


Track 35 


Listen to a lecture about functions of organs and then match the organs with their 
functions based on the talk you heard. 


Match the organs with their functions by drawing lines. 


Otak Mendengar suara 


Telinga 
Mata 


Merasa 


Mengontrol badan 


Hidung Mencium bau 


Mulut Melihat 
Lidah 


Berbicara 


40 


Track 36 


Number the parts of body by drawing arrows in the picture below based on the order they 
are mentioned in the recording. 


41 


Module 5 Lesson 3 


Track 37 
Listen to the conversation and then answer the questions by choosing the correct answer. 
Questions: 


1. Siapa nama teman Andi? 


a. Sinta 
b. Dina 
c. Sita 


2. Penyakit apakah yang diderita Andi? 
a. Demam berdarah 
b. Malaria 
c. Demam Tifus 


3. Dimana Andi digigit nyamuk penyebab sakit malaria? 
a. Alas Hutan 
b. Alas Sowan 
c. Alas Roban 


4. Apa yang dilakukan Andi di hutan? 
a. Latihan perang 
b. Digigit nyamuk 
c. Memakai seragam lengan pendek 


5. Mengapa Andi memakai seragam lengan pendek? 
a. Karena Andi tidak punya seragam lengan panjang 
b. Karena Andi sakit malaria 
c. Karena cuaca sangat panas 


6. Gejala-gejala di bawah ini adalah gejala malaria, kecuali___ 


a. Demam 
b. Sakit kepala 
c. Muntah 


7. Berapa lama Andi dirawat di klinik? 
a. 3 hari 
b. 4 hari 
c. Seminggu 


42 


Notes: 


43 


Track 38 


Listen to the conversation and then answer the questions. 


Questions: 


1. Siapa nama wanita yang menelepon dokter Hasan? 


2. Apa gejala-gejala yang diderita anak wanita itu? 


3. Berapa suhu badan anak wanita itu? 


4. Apa penyakit yang diderita anak wanita itu? 


5. Kemana wanita itu harus membawa anaknya? 


44 


Track 39 


Listen to the conversation and check the expressions using in the conversation in the table 
below. 


Sayang sekali! Kasihan dech lu! 
Sayang disayang! Kasihan sekali! 
Malang sekali! Kasihanilah kami! 
Malang tak dapat ditolak Aduh, maaf sekali! 
Permisi Aduh, sakit! 


45 


Module 5 Lesson 4 


Track 40 


Listen to the audio and then fill in the blanks while you listen. 


Polisi: Depok, selamat siang 


Mita: Selamat pagi, Pak. Saya mau melaporkan 


Polisi: Dimana, Bu? 


Mita: Di Jalan Tol Sudirman 45 


Polisi: Kecelakaan apa ya, Bu? 


Mita: Bis Argo Mulyo sedan Toyota dari belakang 

Polisi: Apakah bis itu masih ada di tempat kejadian? 

Mita: Tidak, Pak. Sopir bis itu . Masyarakat saat ini sedang mengejar dia 
Polisi: Bagaimana dengan ? 


Mita: Ada dua korban, Pak. Sopir sedan Toyota dan istrinya. Kelihatannya keduanya 


luka . Kalau tidak cepat ditolong, cepat atau lambat mereka akan 
dunia 
Polisi: Baiklah kami akan segera kesana bersama secepatnya 


Mita: Terima kasih, Pak 


46 


Track 41 


Listen to the conversation and then state whether the statement is true or false. 


Statements: 

1. Sani sakit muntah dan berak T 
2. Sani harus minum obat 3 kali sehari T 
3. Sani harus meminum obatnya sebelum makan T 
4. Oralit adalah campuran dari air, gula dan garam ae 
5. Sani dapat makan makanan pedas dan berminyak T 
6. Sani harus beristirahat selama 2 hari T 


47 


Track 42 


Listen to the conversation and fill in the form with the information mentioned in the 
conversation. 


KLINIK SEJAHTERA 


Nala; $6 8 = Selo Gaweitieeensuaeacan aden teas us amencmmiaerboeaeurml norma uneenaue woud 
NMOmGETelepOHs —-Jnper sea oeile Mol caeeeiah as sak nae aeiad eee ace een noe 
SUAS.» -§8 | *.deidoueusdonaimuses ent eoeiadargiddoneseusrs caLamntadewauiscnaiguavecobnontiadsesine 
INOMOPASOIANSE: “say litaees deny sanwaey seulevwareuld unl sv ancede aveenian en siene eeacauey semeeads 
Janji: Hat gi vedevoaeresdeeseets Tangeal co .visccieesiauvess PU oy sisives escent: 


Nama Dokter: Us etc cee este anh eke dte anata ct 


48 


Notes: 


49 


Module 5 Lesson 5 


Track 43 
Listen to the conversation and then answer the questions. 
Questions: 


1. Apakah Ibu Sinta mempunayi resep dokter? 


2. Untuk siapa obat itu dibeli? 


3. Apakah penyakit yang diderita oleh Ibu Sinta? 


4. Apakah efek samping Neozep Forte? 


5. Mengapa Ibu Sinta tidak membeli Bodrex? 


6. Berapa harga obat yang dibeli oleh Ibu Sinta? 


50 


Track 44 


Listen to the audio and fill in the blanks while you listen. 


Jamu adalah sebutan orang terhadap obat hasil campuran tumbuh-tumbuhan 
dari alam yang tidak menggunakan bahan sebagai aditif. Jamu 
sudah dikenal lama sejak jaman moyang sebelum farmakologi modern 
masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, banyak Jamu sudah berumur tahun 
dan digunakan dari generasi ke . Sebutan Jamu diperkenalkan pada publik 
oleh 'dukun’', ahli pengobatan jaman dulu. Dari sinilah tradisi minum 
jamu menjadi . Dan sekarang, diperkirakan 80% Indonesia 


pernah menggunakan jamu. 


ol 


Track 45 


Listen to the conversation and then answer the questions by choosing the correct answers. 


Questions: 


1. Di bawah ini definisi dari diare, kecuali_ 
a. Penderita buang air secara terus-menerusa 
b. Banyak darah keluar dari tubuh 
c. Banyak cairan keluar dari tubuh 


2. Penderita diare dapat meninggal dunia terutama pada 
a. Anak kecil di bawah lima tahun 
b. Orang dewasa 
c. Anak-anak 


3. Jawaban berikut adalah penyebab penyakit diare, kecuali 


a. Bakteri 
b. Alergi 
c. Virus 


4. Oralit adalah campuran dari 
a. Air, garam, dan gula 
b. Air, garam, dan cuka 
c. Air, gula, dan soda 


5. Cara mencegah diare adalaha___ 
a. Minum Oralit 
b. Makan makanan yang sudah dimasak 
c. Minum vitamin C 


52 


Module 5 Lesson 6 


Track 46 


Listen to the audio and answer the questions by choosing the correct answers. 


Choose the correct answers. 


1. Banjir melanda Jakarta sejak 


a. Kamis 
b. Jumat 
c. Sabtu 


2. Di Jakarta Utara, Kelurahan yang mengalami banjir adalah 
a. Kelurahan Pluit 
b. Kelurahan Semin 
c. Kelurahan Rawa Mangun 


3. Ketinggian air sekitar 


a. 40cm 
b. 50cm 
c. 60cm 
4. Mabes TNI mendirikan buah rumah sakit lapangan 
a 1 
Dy: 22 
c. 3 


5. Rumah sakit itu didukung oleh 70 
a. Tenaga medis 
b. Tenaga medis dan non medis 
c. Tenaga tentara 


6. Berapa jumlah tempat tidur yang disediakan untuk rawat inap? 


a. 25 
b. 35 
c. 45 


53 


Notes: 


54 


Track 47 


Listen to the conversation and then answer the questions by filling the missing words. 


A: 


B: 


Permisi, apakah Anda 


Tentu saja tidak. 


Dimana 


jika saya bertanya? 


Rumah Sakit Marinir Cilandak? 


Rumah sakit Marinir Cilandak cukup 


Satria di 


Sekitar 6 


Bank BCA. 


kira-kira berapa kilometer? 


Bagaimana saya bisa 


Dari sini Anda jalan 


Abadi. Jalan Abadi ini berakhir di 


dari sini. Letaknya di Jalan 


ke Jalan Tomo lalu belok kanan di Jalan 


yang menuju ke Rumah Sakit. Di 


jalan tol itu Anda keluar di Jalan Satria. Rumah Sakit Marinir Cilandak ada di 


kiri jalan. 


Terima kasih 


Sama sama. Lebih baik Anda juga membawa 


Baiklah 


55 


Track 48 


Listen to the conversation and then answer the questions. 


Questions: 


1. Apa keluhan Dina? 


2. Dimana Dina harus duduk? 


3. Bagaimana dengan lubang gigi Dina? 


4. Tambal apa yang lebih bagus? 


5. Apa yang akan dokter lakukan? 


56 


Module 6 Lesson 1 


Track 49 
Listen to the conversation and answer the questions. 
Questions: 


1. Mengapa sore ini Dina tidak bisa pergi? 


2. Kapan mereka akan melihat film? 


3. Kapan film itu keluar? 


4. Mengapa Dina mau menonton film itu? 


5. Siapa yang akan mereka ajak? 


a 


Track 50 


Listen to the conversation and decide whether the statements below are true or false. 


1. Badu menyukai pertunjukan Ketoprak T F 
2. Menurut Ani cerita di Ketoprak sangat membosankan. T F 
3. Pemain Ketoprak adalah artis dan aktor yang terkenal T F 
4. Cut Tari merupakan artis kesukaan Badu. T F 
5. Harga tiketnya adalah Rp. 20.000m,- T F 


58 


Track 51 


Listen to the conversation and check on the list, the entertainment that is mentioned. 


Kebun Binatang Pasar Seni Bioskop 
Candi Internet Taman Bermain 
Diskotek Karaoke Klub 
Tradisional Balap Mtor Wayang 
Konser Sandiwara Mal 


59 


Module 6 Lesson 2 


Track 52 


Listen to the conversation, and then number the sports based on the order they are 


mentioned. 


60 


Notes: 


61 


Track 53 


Listen to the six descriptions of six different sports. Write down the names of the sports 
in the space provided based on the order. 


62 


Track 54 


Fill in the blanks while you listen to the script. 


Liverpool akan Newcastle di Anfield pada babak keempat Piala FA. Ini 
merupakan terbesar dalam babak tersebut. 


Liverpool dan Newcastle pertandingan 1-1 saat keduanya bertemu di St 


James Park pada pertandingan pada tanggal 6 Desember lalu. Keduanya 


tak pernah bertemu lagi di FA sejak tahun 1984 ketika Liverpool 


4-0 di babak ketiga. 


Tan Rush, mantan striker Liverpool dan Newcastle yang mencetak dua untuk 


Liverpool pada pertemuan terakhir itu menyebut ini sebagai pertemuan 


yang paling besar di keempat dan juga selama ini. "Keduanya adalah 
besar dan memiliki yang sama. Ini akan menjadi partai 


neraka," ujarnya. 


63 


Module 6 Lesson 3 


Track 55 


Listen to the conversation and answer the questions. 


1. Kapan percakapan ini terjadi? 


2. Hari apa yang Anton rayakan? 


3. Makanan apa yang mereka makan? 


4. Apakah Cap Cay? 


5. Apakah Ang Pau? 


64 


Track 56 


Listen to the conversation and fill in the blanks in the table with the date of the national 


holidays in Indonesia. 


Hari Kemerdekaan 


Hari Natal 


Hari Pahlawan 


Hari Waisak 


Hari ABRI 


65 


Track 57 


Listen to the news and answer the questions. 


Questions: 


il 


Berapa anggota polisi yang dikerahkan untuk mengamankan perayaan Natal dan 


Tahun Baru? 


Apa nama operasi pengamanan itu? 


Apa yang masyarakat harus lakukan? 


Kapan terjadi pemboman di gereje-gereja? 


Di gereja mana Saja terjadi pemboman? 


66 


Module 6 Lesson 4 


Track 58 

Listen to the talk and answer the questions. 

1. Berapa jumlah penduduk yang beragama Kristen di Indonesia pada tahun 1860? 
a. 130.000 orang 
b. 120.000 orang 
c. 122.000 orang 


2. Berapa jumlah penduduk yang beragama Kristen di Pulau Nias? 


a. 120.000 
b. 123.000 
c. 125.000 


3. Di pulau mana terdapat 98.000 orang yang beragama Kristen? 
a. Sangir Taulud 
b. Sumatera 
c. Jawa 


4. Data yang digunakan di bacaan di atas diambil pada tahun berapa? 


a. 2002 
b. 2001 
c. 2000 


5. Dimana agama Kristen menjadi agama bagi mayoritas penduduk? 
a. Jawa 
b. Sumatera Utara 
c. Sumatera Selatan 


67 


Track 59 


Listen to the talk and answer the questions by filling in the blanks while 
you listen. 


Raya Idul Adha juga disebut dengan Hari Raya Kurban. Hari ini 


oleh umat Muslim dengan cara menyembelih seperti 


kambing, sapi, atau kerbau. Pada hari ini, setiap akan mengadakan 


penyembelihan binatang dan dagingnya dibagi-bagikan kepada orang- 


orang. Biasanya satu hari perayaan ini, umat Muslim 


dengan cara tidak makan dan tidak minum sampai matahari terbenam. Pada hari ini juga 


para agama Islam melakukan dan memberikan sumbangan 
kepada orang . Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya terbesar kedua 
Hari Raya Idul Fitri bagi Islam. 


68 


Track 60 
Listen to the news and answer the questions. 
Questions: 


1. Sebagai wujud kepercayaan Keraton Mataram melakukan labuhan kepada apa? 


2. Mengapa diadakan prosesi Labuhan? 


3. Dimana biasanya diadakan upacara Labuhan? 


4. Barang-barang apa saja yang dipersembahkan? 


5. Sebutkan 2 upacara selamatan yang disebut! 


69 


Module 6 Lesson 5 
Track 61 


Listen to the conversation and write the wedding procession based on 
the correct sequence. 


70 


Track 62 


Listen to the audio and answer the questions by deciding whether the statements are true 
or false. 


1. Pemakaman secara Islam berbeda dengan pemakaman secara Buddha. T F 
2. Orang mati akan dibungkus dengan kain putih. T F 
3. Orang Islam yang meninggal dikubur dengan membawa perhiasan. T F 
4. Cara berdoa umat Islam disebut Sholat. T F 
5. Jenazah dikubur dengan menggukan peti. T F 
6. Jenazah tidak boleh menyentuh tanah. T F 


71 


Track 63 


Listen to the conversation and check the costumes that are mentioned. 


Sarung tangan Rompi Sarung 
Kebaya Kain Kafan Sepatu 
Celana pendek Topi Kain Batik 
Kain Ulos Selendang Sandal 
Gelungan Keris Rencong 


72 


Module 6 Lesson 6 


Track 64 


Listen to the following news and answer the questions by determining whether the 
statements below are true or false. 


1. Jendral Sulaiman A. Basyir mendapat hukuman berat dari Polisi Militer. T 


2. Pemilu akan dilaksanakan pada tahun 2004. T 
3. Ikut berpartisipasi di politik berarti melanggar undang-undang. T 
4. Komandan Pusat Polisi Militer berbicara kepada Antara. T 
5. Menggunakan senjata api untuk kepentingan politik diperbolehkan. T 


73 


Track 65 


Listen to the lecture below and answer the questions by choosing the right answers. 


1. Berapa jumlah penebangan liar yang terjadi di Indonesia? 
a. 4 Juta meter kubik per tahun 
b. 8 juta meter kubik pertahun 
c. 30 juta meter kubik pertahun 


2. Negara mana yang tidak diketahui jumlah penebangan liarnya? 
a. Myanmar 
b. Indocina 
c. Malaysia 


3. Berapa jumlah jatah penebangan hutan untuk Indonesia? 
a. 8 juta meter kubik per tahun 
b. 22 meter kubik per tahun 
c. 25 meter kubik per tahun 


4. Organisasi internation apa yang ikut membantu kelestarian hutan di Indonesia? 
a. WWE 
b. WFF 
c. Dinas Kehutanan 


5. Salah satu usaha untuk mengendalikan penebangan liar adalah ... 
a. Bekerjasama dengan perusahaan 
b. Promosi tentang peraturan kehutanan 
c. Menghentikan penebangan hutan 


74 


Track 66 


Listen to the conversation about the birth of a child. Based on the conversation you 
heard, create a social activity ad for a newspaper. 


75 


Module 6 Lesson 7 


Track 67 


Listen to the conversation, and then answer the questions. 


1. Apa yang dilakukan Susi? 


2. Kapan Anton menyelesaikan pendidikan tentaranya? 


3. Dimana Anton ditempatkan? 


4. Berapa jumlah wajib TNI AD? 


5. Wajib apa yang Anton hampir lupakan? 


76 


Track 68 


Listen to the Indoensian Army pledge and write down exactly what you heard in the 
space provided. 


ay, 


Notes: 


78 


Track 69 


Listen to the news and answer the questions. 


1. Partai Golkar mencalonkan Sri Sultan Hamengku Buwono ke-10 sebagai gubernur 
proponsi mana? 


a. DIY 
b. Jakarta 
c. Jawa 
2. Untuk periode berapa Sri Sultan dicalonkan sebagai gubernur? 
a. 2002-2003 
b. 2003-2005 
c. 2003-2008 


3. Sri Paku Alam ke-9 dicalonkan sebagai apa? 
a. Gubernur 
b. Wakit gubernur 
c. Ketua DPRD 


4. Apa kepanjangan dari DPRD? 
a. Department Perwakilan Rakyat Daerah 
b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
c. Duta Perwakilan Rakyat Daerah 


5. Kapan Sudarno menemui Sri Sultan? 


a. 5 Juni 
b. 3 Mei 
c. 3 April 


79 


